ksei Oo 


Indonesia Central 
Securities Depository 


Berita Pers 
Pembukaan Rekening Online Dongkrak 4 Juta Investor Saham 


Jakarta, 9 Juli 2022 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor saham 
di pasar modal Indonesia tembus 4 juta. Berdasarkan data KSEI pada akhir semesterI tahun 2022, 
jumlah Single Investor Identification (SID) telah mencapai 4.002.289, dengan 99,79% merupakan 
investor individu lokal. 


Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan, Pertumbuhan jumlah investor saham 
menjadi salah satu tanda pencapaian pasar modal Indonesia. Jumlah investor lokal yang terus 
meningkat secara signifikan, terutama di masa pandemi COVID-19, merupakan tanda bahwa 
masyarakat Indonesia semakin sadar pentingnya berinvestasi dan menjadikan pasar modal 
sebagai alternatif untuk berinvestasi,” ucap Uriep. 


Melihat perkembangannya, sejak tahun 2021 jumlah investor saham telah meningkat 15,96% dari 
3.451.513 di akhir tahun 2021 menjadi 4.002.289 pada akhir Juni 2022. Tren peningkatan tersebut 
telah terlihat sejak tahun 2020 ketika investor masih berjumlah 1.695.268. Uriep menambahkan, 
pada akhir semester I tahun 2022, investor saham didominasi oleh investor berusia di bawah 40 
tahun, yaitu gen z dan milenial sebesar 81,64% dengan nilai aset yang mencapai Rp144,07 triliun. 
Sebanyak 60,45% investor berprofesi sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, guru dan pelajar, 
dengan nilai aset mencapai Rp358,53 triliun. Data demografi memperlihatkan bahwa investor 
saham masih terkonsentrasi di pulau Jawa yaitu sebesar 69,59%, termasuk 13,97% investor yang 
berdomisili di DKI Jakarta dengan nilai aset yang mencapai Rp3.772,32 triliun. 


Selain karena sinergi yang baik antara Se/f Regulatory Organization (SRO) dan para pelaku pasar 
modal, lebih dari 95% penambahan jumlah investor lokal dikarenakan adanya kemudahan 
pembukaan rekening secara on/ine yang sangat membantu masyarakat untuk menjadi investor di 
pasar modal. Ditunjang dengan pengembangan infrastruktur seperti AKSES dan EASY, maka 
semakin memudahkan investor untuk melakukan aktivitas di pasar modal Indonesia. 


Informasi lebih lanjut: 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

Divisi Sekretaris Perusahaan, Komunikasi dan Edukasi 
Rasmi M. Ramyakim 

Adisty Widyasari 

No. Telp: 021- 52991033 

Email: kp@ksei.co.id 


ksei Do 


Indonesia Central 
Securities Depository 


Data Investor Saham 


4,002,289 

3,451,513 

1,695,268 
1,104,610 
2 96% 
t 103,60% 
53,47% 
2019 2020 2021 Juni-2022 
Demografi Investor 
Usia 
Juni-22 
Aset 


2 
<= so Rp 49,94 T 
® 
21-40 Bê 21,92% Rp94,131 


41- so 10,53% Rp 157,911 
51 “A 5,08% Rp 227,501 
> 60 4 2,75% Rp 584,071 
Pekerjaan 
Juni-22 
Ibu Rumah Tangga 6,17% RR 
Ni Lainnya 18,31% 
Aset: Rp 69,29 1 Aset: Rp254,48 1 
Juni-22 
Pelajar 27,83% Juni-22 


Aset: Rp 21,75 1 Pegawai (Swasta, 


Negeri, Guru) 32,62% 
Aset: Rp336,78 1 


Juni-22 
Pengusaha 14,05% 
Aset: Rp 346,93 T 


kseiD 


Indonesia Central 
Securities Depository 


Sebaran Investor Domestik 


Rp3,772.32T Rp446T 
(95,51%) (0,11%) 
Rp1345T 
(0,34%) 


kkk 


